No.22 

SAPTOE 28 MEI 1938 
TAHOEN 1 

Tel.393 

DAGBLAD 


Lembar pertama 


SONJO SOE DANOE 

56 

TERDIRI dari 172 lembar 

Diterbitkan tiap2 hari ketjoeali hari Minggoe dan hari besar 

Isinja diloear tanggoengan pentjetak Dir. Hoofdredacteur: A.MADJID OESMAN. 


Kantoor Red. & Admin: Drukk: ,,Perantaraan" Raafweg — Padang. Bajaran lebih 
dahoeloe. 


AGENTEN : Pariaman : ,,I.P.P.A." H.Aminoeddin Fort de Kock: Alpaini Moeara 
Laboeh 


HARGA LANGGANAN Dalam kotta seboelan f0,60 Loear kotta seboelan f0,75 Per 
lembar f0,03 Advertentie 10 sen per regel 


Soerat dari Nippon 


»NAMA INDONESIA Oleh : Badan Penjoeloeh Serikat Indonesia 


Dibawah ini ada satoe toelisan dari Studieclub Indonesia dari pemoeda2 
Indonesia jg berada di Nippon dengan berpenghara pan soepaja disebar2kan 
seloeas moengkin. Berhoeboengan dengan itoe maka disini kami akan 
samboeng tenaga dan oesaha pemoeda2 kita itoe, toelisan mana seperti 
berikoet: ,Maksoed toelisan kami jang serba ringkas ini memintak pertimbangan 
sekali lagi pada rak jat oemoem serta kepada segala golongan jg berkepentingan 
da lam tjita2 persatoean. Djikalau kami tidak salah raba, maka te lah mendjadi 
kejakinan pada sebahgian besar rakjat Indonesia beriman pada tjita2 bertanah- 
berbangsa dan berbahasa Indonesia jang satoe. Tjita2 jang maha moelia ini, 
kami fikir tidak sadja berkobarnja dalam lingkoengan kepoelauan Indonesia, dan 
tidak poela pada masa sekarang ini, melainkan tjita2 itoe dimintak diakoei 
diseloeroeh doenia sekekal2nja, tidak sekarang, diwak toe jang akan datang! 


Pemoeda dan pemoedi Indone sia jg merantau, meninggalkan tanah airnja, 
menoedjoe kepan tai orang asing, banjak sedikit nja membawa perasaan 
bertanah berbangsa dan berbahasa satoe! Keadaan jg sedemikian memang 
mengirangkan sekali. Dalam tam bo kebangoenan noesa dan bang sa tentoe 
akan terloekis kegem biraan ini. Dapatlah disaksikan, bahwa di Egypte dan di 
negeri Belanda nama Indonesia telah diboeah bibir orang, di India dan di Filipina 
(?) barangkali berapa orang oemoem telah megenali djoega nama itoe. Di Japan 
pada pertamoean2 kita maoepoen setjara seorang dengan seorang nama tanah- 
bangsa serta bahasa, jang telah diakoei oleh rakjat, terlompat djoega sehingga 
dalam pertjakapau dan toelisan2 sering kali kita dapati, soenggoehpoen ta' 
memoeaskan. Bergirang hati kita membatja dalam Perwarta kita ini (Pewarta 
Indonesia) berita dari Kansai tentangan perka baran ,,Malam Indonesia". 300 
moerid2 serta goeroe2 te gak berdiri mendengarkan sertamemoeliakan lagoe 
Indonesia Raaa...... di Kyoto nama Indo nesia telah moelai dikenal dsb. 
Dajaoepaja sdr2 kita itoe dihar 


gai betoel, akan tetapi tentoe akan berhiba hati, kalau sebah gian dari kita masih 
membawa nama kepoelauan, bangsa kepoelauan dan bahasa asing jg tidak 
dikenal orang diboenia. Orang Djawa mendjawab pada perta njsan polisi laoet di 
Kobe wak toe mendarat „saja orang Djawa“... Orang Sumatra, orang Borneo atau 
orang Selebespoen memperkenalkan dirinja sebagai orang kepoelauan. 
Tambahan lagi bahasa apa jg dipakai dalam pertjakapan diantara sesaudara 
tidak diketahoei poela. Kalam keadaan sedemikian teroes meneroes tentoe 
lambat laoem hilang lah nama Indonesia itoe dan ragoe lah orang dalam 
pergaoelan doenia ! Inilah jang kami sajangi sekali, mematahkan poetjoek. 
Kedengaran djawaban orang kita, bahwa Djawa itoe lebih di kenal. Tidakkah 
keadaan itoe waktoe jg sebaik2nja kita mempropagan dakan tanah-bangsa dan 
bahasa Indone ? Bertemoe kita dihalaman2 soerat kabar di Indonesia dan negeri 
asing dan soerat2 berkala serta boekoe jg kelihatan dan dibatja? Memang 
sedemikian kehinanaan kita, dimana sadja kita berada didoenia ini Betoel 
adajang diperlihat setjara jg sedjoedjoernja akan tetapi ta' setim bang. Keadaan 
ini ta' mengheran kan karena Barat memandang Timoer dari soedoet lain, akan 
tetapi sajang beriboe sajang kalau Timoer setjara sedemikian poela ! 
Mengoelangi pada pokok pertimbangan kita, apakah rakjat telah melenjapkan 
perasaan ke Indonesiaan itoe, menganti degan perasaan dan tjita2 kedaerahana 
(—provincialime red) Djikalau ti dak, apakah pengakoean kita bertanah- 
berbangsa dan berbahasa Indonesia jg satoe oentoek kepoelauan Noesantara 
belaka dan boeat sementara waktoe sadja? Kalau sedemikian, kami dise berang 
laoetan mintak dima'af kan dan kalau ta' sedemikian, ka mi diseberang laoetan 
berharap dengan soenggoeh2 soedilah kalau berada diloear batas tanah 
djadjahan itoe, diwaktoe apa sadja, dimana sadja diseloeroeh 


doenia, membawa nama tanah air nama bangsa dan nama bahasa Indonesia 
itoe. Moedah moedahan diwaktoe Olympic berkembanglah nama Indonesia itoe 
diseloeroeh doenia dengan haroemnja. Sedemikianlah harapan kami, setelah 
mendengar kepoetoesan rapat tahoenan Serikat-Indonesia pada tanggal 31 Mart 
1938. Harap soerat2 kabar memetik N.B. Begitoelah pengharapan pemoeda2 


kita jg sesoeng goehnja toeroet memikirkan nasib noesa dan bangsa sendiri. 
(Red.) 


Loeboek Basoeng Onderwijs dan Economie. Djika kita seboet Loeboek Basoeng 
tentoe ta' akan aring lagi bagi para pembatja, jaitoe seboeonderdistrict 
mempoenjai pendoe doek jang rapat dengan hidoep sederhana, Perekonomiean 
rajat disini boleh dikatakan bagoes, teroetama dari hasil kelapa dan sawah jang 
loeas2 Hasil kelapa disi ni sampai memenoehi kedaerah lain demikian djoega 
dengan hasil sawahnja hampir begitoe poedla Tidak dibanggakan, memang 
sederhanalah kehidoepan rajat di sini Kemoedian mari kita tengah hal onderwijs 
dinegeri ini. Dalam segenap onderdistrict ini ada kira 5 veroolgschoolen dan 18 
volkschoolen Lain dari itoe ada djoega beberapa sekolah aga ma jang 
dibangoenkan oleh perkoempoelan2 agama teroetama oleh Moehammadijah 
Beloem lama ini atas andjoerannja bebara pa engkoez2 dan handelaar disini telah 
dibangoenkan peola satoe sekolah jang bernama „Taman Pendidikan Sekolah ini 
seakan2 sekolah I.N.S. karena disini jang diadjarkan teroetama pekerdjaan 
tangan seperti pertoekangan dan breiwerk bagi perempoean, Kita telah saksikan 
sendiri dalam tentoonstelling Pasar Malam Loeboek Basoeng pada boelan jang 
silam Memang telah patoet dipoedji, dalam masa jang singkat sadja, Taman 
Pendidikan itoe soedah hampir mendekati I.N.S. Kajoe Tanam. Pergoeroean jang 
demikian soedah patoet dapat samboetan gembira dari pendoedoek sedaerah Lb 
Basoeng Dan pada minggoe ini seorang poetra Lb. Basoeng jang mendjadi 
goeroe pada seboeah Instituut dikata Padang dengan 


maoenjo sendiri telah berenti kare na maksoed beliau itoe, hendak mendirikan 
satoe sekolah partikoe lir disini. Melihat keadaan ondrwijs disini djika 
dibadingkan dg banjak pendoedoek serta keadaan perekonomiean soedah pada 
tem patnja2 beliau itoe dapat semboet an gembira dari pendoedoek. Djika kita 
bandingkan keadaan Lb. Basoeng dengan Menindjau dan Matoer jang telah 
mempoe njai sekolah jang berarti sedikit memang telah patoet di Lb. Ba soeng 
diadakan satoe sekolah jg memakai bahasa Belanda. Negeri jang sebesar ini, 
jang ta' koerang dalam segala2nja, tentoe ,,sedih" sekali djika hanja mempoenja 
volkschool dan veroolg sadja, Boekankah dizaman kini dimana2 sadja orang 
riboet bergiat mendirikan segala matjam pergoeroean oentoek kemadjoean 
onderwijs ditanah air kita jang masih koerang ini? Kenapa Lb. Basoeng hanja 
men tjoekoepkan? jang ada sadja dan dan ta' bergiat hendak menam bah 
Andjoeran beliau jang dari Padang itoe, patoet dari seka rang dipropagandeerkan 
oleh ka oem terpeladjar jang kebanjakan berdarah onderwijs itoe, agar cur sus 
Augustus 1938 ini telah dapat dimoelai Demikian djoega kepa S k jang mendja 
da e, ninik niaman ja di kedoea anak kemenokan soedah pada tempatnja bersiap 
oentoek menjediakan moerid teroetama, dan meadakan satoe badan comi te 
pembangoenan sekolah Sifat membia kn ba' katonjalah sadjo" djangan dipakai 
djoega, hanja fg baik itoe patoet bahkan merasa moesti hendaknja 
dipersamakan2 dengan segala ichtiar, tenaga, pi kiran dari wang Moelailah? Djan 
gan berpedoman pada zaman jg laloe, hanja ketahoeilah bahwa orang ielah 
dahoeloe dari kita „Onderwijs pokok hidoep dizaman kini" ,,Voa" 


eliche en Stempel Fabrik Reparatie Atelir S. B. DAMLY KALI KETJIL No. 9 PADANG 
S. W. K. 


FDITORIAL 
BOYCOT JAPAN 
Fort de Kock 


COMITE PENOLONG KEBAKA RAN SIANOK 4 KOTO FORT DE KOCK. Wang derma 
jang telah diteri ma oleh comite penolong kebakaran Sianok 4 Koto Fort de Kock 
moelai 25/3-38 sampai 24/5-38 


Jang telah disiarkan f 704 68 A. Soetan Maroehoem 1.45 Langsa Wincoopins 
Kajoe Tanam 1.215 1.— N. Sabirin Nikae 0.15 Moenir 479 Mohd Iljas Bagindo 
Saripado Demang Selimbau 14.10 Rasidin 246 Autoverhuur 5. derij Abc Padang 
47.60 Moenaf Tjoeroep Djoeki Soetan Mang 7.05 koeto 214 5.25 Djarib 393 
Datoek Pandoeko Siradjo 7.30 Sintang 13.28 Moechalis Medan Soetan Perpatih 
Demang 2.50 1e klasse B. Tinggi 5.85 M. Nazir Pladjoe St. Pangeran Ond. 
Loeboek 0.50 Basoeng 3.50 Sjair Prigi Radja M. Thaib Adjunct Djaksa 3.70 Selat 
Pandjang 24.60 R. Noerdin Siloengkang 15 90 Toko Penang Medan Martoenoes 
Volksbank 12.73 Djambi 2.50 Drais Bireun 3.15 A. Latif Bandoeng basir Klerk Bel. 
kantoor Belasting Macasser 11.25 6.— Dr. Tazar Kajoe Tanam M. Zen en Sjarif 
Maradjo 20.— Indramajoe 


f 920.25 Dengan djaian ini comite meoetjapkan banjak terima kasi pada toean2, 
njonja2, engkoe2, rang kajo2 serta entjik2 jang telah bemoerah hati 
mengoempoelkan wang derma terseboet serta mengirimkannja pada comite oen 
toek penjokong orang2 jang di timpa bahaja api di Sianok serta pada toean 
Redacteur jang te lah menolong menjiarkan warta ini. Hormat kami atas nama 
comite De Voorzitter MOENEK De Secretaris AJOEB. MENGHINDARKAN 
KETJILAKAAN. Soedah seringkali terdjadi anak anak jg terdjatoeh masoek tebat 
dibahgian onderafdeeling oudi Agam, sehingga sampai, meniwaskan djiwa. 
Berhoeboeng dengan itoe da lam hal ini ada baiknja pihak jang berwadjib akan 
membikin soeatoe peratoeran, baik jg beroepa kepoetoesan keboelatan negeri, 
soepaja diperentahkan kepada barang siapa jang mempoenjai tebat akan 
memagar tebat itoe agar dapat terhindar da ri bahaja ketjilakaan itoe. 
Sebagaimana diketahoei tebat2 jang berada sekarang tidak ada 


Semendjak peletoesan meriam di Tiongkok jang senantiasa di hidoepkan oleh 
Japan, maka seringkali terdengar oleh kita desas desoes bahkan andjoeran 
oentoek melakoekan boycot atas barang barang indoestrie maoepoen 
manufactuur Japan. Sesoenggoehnja kita disini tidak hendak memperkatakan 
tentang soal politiek Imperialisme Japan, maoepoen politieke strug gle di 
Tiongkok sekarang ini ha nja kita seolah olah hendak mendjawab pertanjaan atas 
andjoeran atau pikiran boeat melakoe kan boycot atas barang barang oleh 
boemipoetera Indonesia sendiri. Sebagai manoesia senantiasa sesoedahnja 
„diepdenken" dapat menjatakan kebenaran salah satoe diantara kedoea belah 
pihak itoe. Tetapi sebagi Indonesier kita bertanja disini, apakah sesoeng goehnja 


andjoeran boycot barang Japan itoe akan berbahgia boeat Indonesia oemoem? 
Terlebih lagi bisa pertanjaan ini disiarkan atas tenaga ekono mie rakjat itoe 
sendiri? Tidak dapat disangkal lagi, bah wa rakjat Indonesia itoe terkenal miskin. 
Indonesia sendiri poen dalam zaman dewasa ini masih serbakekoerangan akan 
indoestrie sendiri ! Hasil dari indoestrie jang ada sekarang djaoeh dari pada 
tjoekoep oentoek menoetoep keboetoehan rakjat kita. Indonesia mesti me- 
import barang barang indoestrie dari loear negeri. Nasibnja Indonesia masih 
bergantoeng pada negeri asing. Teroetama sekali Indonesia boeat menoetoep 
keboetoehannja haroes mendatangkan barang2 itoe dari Nederland. Tetapi 
apakah bisa tertjapa oleh kantong boemipoetra Indone sia harga barang2 
Indoestrie Eu ropa itoe jg senantiasa telah terkenal mahal itoe ?? Mahal oleh 
karena boeroeh Europa poen terkenal mahal poela. Tetapi sebaliknja soal2 
mahal Eropah atau moerah Timoer itoe boekanlah soeatoe soal boeat rakjat 
djelata Indonesier, jg kita haroes perbintjangkan di sini. dipagar sekelilingnfa jg 
senantia sa moedah memberi ketjilakaan terlebih lagi pada anak2 jg bermain2 
dekat tebat. ROENDO KAMPOENG Berhoeboeng dengan diwaktoe achir ini banjak 
padi jg ditjoeri orang jaitoe padi jang sedang dilampo' artinja jang sedang di 
loenggoe2 teroetama sekali dalam negeri Kamang Baso, tersebab loenggoea 
padi kebanjakan tidak dioenjikan malam hari. Tersebab itoe boeat mendjaga 
soepaja terhindar bahaja tjoeri itoe, ada baiknja soepaja jg ber 


Rakjat jg besar diwaktoe in tjoema mengenangkan nasib sadja. Mereka itoe tidak 
ada berkehendak akan barang2 bagoes, hanja sebahgian besar dari rak jat telah 
bersenang hati, djika telah dapat jg dikehendaki hati nja. Barang2 indoestrie dan 
manu factuur Europa memang mempoenjai kwaliteit jg lebih bagoes dari 
produksi jg didatangkan da ri Timoer teroetama dari Japan kedalam negeri ini. 
Barang2 indoestrie Japan sebaliknja terkenal moerah, jg moedah tertjapai oleh 
kantong sekalian lapisan rakjat kita. Dalam soal ini tidak bisa di loepakan 
nasibnja rakjat kita jg besar itae. Keboetoehan rakjat itoe ha roes bisa ditoetoep! 
Rakjat djelita tidak berkehen dak akan kwaliteitnja sesoeatoe barang. akjat kita 
itoe oemoemnja tidak bertanja merk indoestri mana, hanja tjoema 
mementingkan harga,, dari barang itoe. Lain pasal, andjoeran sedem kian bisa 
dilakoekan, sekiranja indoestri disini telah mempoenjai kemadjoean tjoekoep 
mengeloearkan produksi dan bisa ber saingan dengan jg lain. Atau sekiranja 
indoestri Nederland te roetama sekali bisa melever produksi jg moerah poela 
seperti barang2 Japan itoe, Banjak poela jg memperban dingkan dengan 
pergerakan di India jg djoega mendjalankan boycot atas barang2 Japan. Akan 
tetapi Indonesia dan In dia djaoeh berlain. India mempoenjai indoestri sendiri jg 
telah mentjoekoepi oentoek menoetoep keboetoehan mereka dalam negeri . 
sendiri Terlebih lagi indoestri itoe ada lah dalam tangan mereka sendiri tidak 
perloe memboetoeh atau mengantoeng nasib pada negeri asing. Tjoekoep 
rasanja boeat mendjawab soal boycot Japan itoe sadja, dan kita sendiri disi ni 
sengadja menjinkirkan soal perhoeboengan politiek, seolah olah goena hendak 
mendjawab soal jg mengenai kepentingan sertakeboetoehan rakjat. Poen kita di 
sini tidak bermaksoed hendak berpihak pihak tersebab tidak mempoenjai 
kewadjiban dan keoentoengan dari pada itoe. Lain terserah. wadjib dikampoeng 
itoe, boeat meadakan toendo kampoeng soepaja sipentjoeri djangan berselantas 


angan sadja dalam mela koekan rolnja jang amat djahat itoe. Roendo kampoeng 
alias polisi kampoeng ada membawa pendjagaan bagi keamanan dalam kam 
poeng. MISS RIBGET DI ORION: Malam kemis 26 Mei jl. ada lah malam 
pengabisan bagi Miss 


Riboet boeat mempertoendjoek kan permainannja. Pertoendjoekkan pengabisan 
ini adalah ditetapkan boeat Amalfond Tiongkok. Keadaan Miss Riboet di Boekit 
Tinggi koerang dapat perhatian roepanja, terboekti dengan koendjoengan 
penonton jg tidak begitoe memoeaskan, sehingga pada petang Selasa Miss 
Riboet tidak bermain. Soenggoehpoen Miss Riboet dengan permainannja ada 
lebih teratoer dari tahoen 1934 jang laloe, tetapi setahoe bagaimana 
dendoedoek Fort de Kock tidak begitoe gemar roepanja dengan toneel. Apakah 
ini berhoeboengan djoe ga dengan pendoedoek Boekit Tinggi telah moelai insjaf 
aka soesahnja ekonomie dan telah moelai hidoep spaar zin volk? RECEPTIE 
Petang chamis kemaren malam berlansoengnja receptie jang diadakan oleh 
pengoeroes Moeham madijah P. Sinajan bertempat di roeangan sekolah sendiri 
jang hadir kira2 200 orang Poekoel 9 lewat lima menit, sesoedah menba tja 
Alfatiah, receptie dimoelai oleh pimpinan, Setelah dipersilakan boeat memberi 
soembangan bagi segenapoetoes2an dari berma tjam2 sekolah2 dan l.l. tampil 
kemoeka wakil comite receptie, dan seteroesnja w.c. menerangkan bah wa 
menoeroet tjita2 dahoeloe akan diadakan tabilg besar bertempat dimesdjid 
negeri, tetapi kare na beberapa keadaan jg ta' dapat diselasaikan, itoelah jang 
menggerakkan hati kami comite hendak mengadakan receptie ini?? Spreeker2 
terdiri dari. 1e. Kbo Goan Tja dari Fort de Kock Spreeker menerangkan 
kepandaian manoesia, setengah ada memboeat pentjakar langit, memboeat ini 
dan itoe, mengada kan penerangzan dalam sekedjap mata kata jang besar 
mendjadi terang. Tetapi O, manoesia kalau sekiranja engkoe ta' pandai 
memboeat air dan masih mempergoenaka matahari oentoek penerangi alam, 
pikirlah bahwa dibalik eng kau jang pandai itoe masih ada jg tjoekoep pandainja, 
djaoeh2 lepandai dari padamoe ialah Toehan jang mendidikan semestaalam ini, 
maka karena itoe kembalilah kepada Toehan, bersih kanlah rohanimoe. 2e. 
Oedin, Madjlis C.H.B. Moe hammadiah. Spreeker ini selan djoetnja menerangkan 
pentingnja manoesia memakai sifat „maloe“. karena seorang manoesia, kapan 
ta' memakai sifat itoe, mendjadi lah dia satoe binatang jang hina, lebih hina dari 
ternak seperti kerbau jang mementingk peroet, oempa: ,,Seerang pemoeda jang 
soedah mendjadi saudara kental kita, kita bawa keroemah kita sendiri atau 
keroemah iboe kita, kapan djiwanja soedah koter, terhadap kepada isteri kita 
adik kita, sehingga sewaktoe ki ta ta' diroemah, dia datang ke 


MENGELAPKAN 


toemah adik atau isteri kita, poera poera menanjakan kita pada hal beroedang 
dibalik batoe, kawat dibentoek, ikan dilaoet dia dangnja. Lantas .. kerbau djatoeh 
diroempoet moeda, isteri kita diambilnja mendjadi bonek tempat melepaskan 
hawa nafsoe. Inilah oekirnja manoesia ta' bermaloe, ta' maloe kepada kita lebih 
lebih kepada Allah, mengo torkan pergaoelan ramai, dan seteroesnja spreeker 
berseroe, soepaja akan bersatoe, memegang agama Allah. Sesoedah pauve 15 
miminoem ala kadarnja, tampil kemoeka e. A, Wahab Samad, pengoeroes 


tjabang B. Tinggi, meminta kepada chalajak ramai soepaja Moehammadijah 
dibantoe dan ditoen djoeki kalau salah. Poekoel 1 lewat 12 menit receptie 
ditoetoep dengan selamat. Scherpi TAROESAN PENGOENDIAAN WAKIL KEPALA 
NEGERI. Kebanjakan dari pembatja, terlebih poetra dan poetri Bandar 10, tentoe 
telah mengetahoei, jg bahasa di Nanggalo Taroesan, semendjak berhenti Kepala 
Negeri S. + dalam tahoen 1935) adalah Nanggalo mempoenjai Wakil K. N. 
sadja.Kita sangat berasa sajang, jg Negeri Taro san jang mempoenjai 
pendoedoek, jang boleh di katakan banjak jang tjerdik pandai, mempoenjai 
pemimpin jang tak tahoe dimata soerat. Tak disesal Negeri Nanggalo poen 
pendoedoeknja sangat tertjetjer dalam segala2nja, seperti Negeri tak 
tersoesoen, anak megeri banjak jang berpangkoe tangan sadja, karena 
pemimpinnja boleh djadi koerang begitoe mengindahkan keadaan2 anak Negeri.- 
(?) Wakil K.N. itoe soedah pernah poela disoeroeh memintak berhenti dari 
djabatannja, soepaja diganti dengan jang baroe jang memikirkan kemadjoean 
bagi anak Negeri, tetapi wakil K. N. ini tak mengindahkan soeroe han itoe, malah 
menoenggoe DIPERHENTIKAN.Pada Minggoe jang laloe di Nanggalo telah 
diadakan pengoendian K.N. Sebeloem jang baroe diangkat wakil K. N. jang lama 
diperhen tikan.Dalam pengoendia itoe adapoela jang perloe kita terangkan dan 
patoet diketahoei sidang pembatja, lebih2 poetra dan poetri Negeri Taroesan. 
Waktoe toean voorzitter rapat, menanjakan kepada rinikmamak penghoeloe2) 
jang hadir, siapa diantara penghoeloe2 jang 13 orang akan diangkat mennjadi 
wakil K.N. beberapa orang penghoeloe menoendjoekan kepada salah seorang 
penghoeloe jang dirasanja pantas dan tjakap memegang pekerdjaan K.N. poen 
penghoeloe (Datoek). Tetapi dalam penghoeloe ja banjak itoe ada seorang peng 
hoeloe jang keberatan dengan 


menoendjoekan collega2nja jang lain itoe. Karena dalam hal ini ninik ma mak 
penghoeloe2 tidak sepakat, maka voorzitter rapat, menjoeroeh penghoeloez itoe 
mentjahari moefakat. Sesoedah bermoefakat, rapat dimoelai kembali. Hasil jang 
didapat dari bermoefakat itoe, tetap seperti bermoela, Penghoeloe2 jang 
menoendjoek kepada penghoeloe tadi tetap pada pendiriannja, tetapi 
penghoeloe jang seorang tadi tetap poela tidak setoedjoe. Heran bin adjaib, 
pembatja, karena penghoeloe jang engkar itoe mamak pajoeng dari perempoean 
penghoeloe jang divoorstelkan itoedjadinja anti kepada oerang soemando. 
Apakah jang tersalib dalam pergaoelan ninik mamak di Nanggalo??? Kesoedahan 
dari pengoendian Kira2 poe oel 2 sore sesoedah rapat diboebarkan, maka 
dimoelai kembali, Penghoeloe jang berlawan soeara dengan penghoe loe2 jang 
tadi memvoorstelkan kepada voorzitter rapat, Soepaja voorzitter Toeankoe 
Districts hoofd Painan sadja menoendjoek kan salah seorang dari penghoeloe2 
jang 13 orang itoe, tak oesah dengan oedian stemmen. Apakah jang kedjadian? 
Dg idak disangka2 Toean voorzitter rapat mengangkat salah seorang Penghoeloe 
akan memegang pekerdjaan K.N. Nanggalo, pengi hoeloe mana baroe berselang 
kera2 10 boelan mendjadi penghoedalam kaoem, Soenggoehpoen demikian kita 
poetra dan poetri Taroesan, baik poen jang dikampoeng maoeboen jang dirantau 
berseroe moga2 negeri Nanggalo dengan pemimpin ing baroe itoe akan 
mendapat kemadjoean goena2 kepentingan tanah airnja, dan mengharap 
soepaja ninik mamak dalam Negeri akan sepakat dan saja dan akan bekerdja 


bersama2, goena membetjonto dan teladan kepada anak kemenakan. Poetra 
Pelantjongan. 


KOTA 


Pemberi Tahoean Kepada sekalian jg berkepentingan di perma'loemkan bahwa 
brievenbus jg berdiri di simpang Pasar Djawa dan Djawa Dalam straat telah 
dipindahkan bebera pa meters ke Pasar Djawa dise belah reklamebord. Dengan 
ini diberi tahoekan. Stooooop Perhatikanlah. Perhat kan dan djagalah soepaja 
hewan kepoenjaan masing djangan dilepaskah di djalan raja dengan tidak 
didjaga tersebab bila terdjadi itoe tentoe moengkin djoemlah hewan bertambah 
berkoerang dan menimboelkan bahaja atas kenderaan jglaloe lin tas didjalan 
raja dan oemoem itoe. 


Doea orang jg satoe bernama B.T dan L.Tt. K. kedoeaznja tinggal di Pasar 
Batipoeh ada menjerahkan barang2 kain seharga F2471 dan tjengkeh seharga 
F60,- oentoek dikirimkan ke Medan dan Pematang Siantar de ngan auto B.B. no: 
537. kepada chauffeur jg bernama M. Derang terseboet tidak ada 
disampaikannja kepada jg berkepentingan hingga sekarang. Berhoeboeng 
dengan itoe chaut feur M. telah ditangkap dan di tahan di polisi boeat dipreksa. 
KEHILANGAN. Seorang anak perempoean bernama Z. tinggal di kampoeng 
Terandamite ah kehilangan didjalan satoe gelang bersama2 dengan ? atau 8 
anak koentji pada hari Rebo jl. Barang siapa jg dapat harap memberi tahoekan 
atau memberi keu kepada kantor polisi disini. Oeroesan Vergunnnig Walaupoen 
kita telah pernah menjeroekan dalam roeangan soerat kabar ini perchabaran jg 
pan djang lebar tentangan, diatas, toch kebanjakan mereka jg berkepentingan 
beloem djoega mendjalankan kewadjibannja „sedia pajoeng sebeloem hoedjan" 
pepatah orang Minangkabau, Pada mereka jg beloem memasoekan vergunning, 
segeralah menghadap Detachement masing2 tempat atau berhoeboeng lan 
soeng dg. Hoofdcommissariaat v. Politie afd. vergunning soepaja djangan 
mendapat marabaha ja jang besar, Tersebab djika beloem djoega dilakoekan 
kewadjiban itoe, tentoe akan memikoel ,,resico" sendiri dari tempelan proces 
verbaal politie. Bahaja pemboeroe di Boengoes R. Soedirman opzichter S.S. 
korban pemboeroean Doeloe pernah kita kabarkan tentangan bahaja di 
Boengoes, sehingga membawa maoetnja seorang opzichter S.S. chabarnja 
pemeriksaan oleh parket soedah selesal sehingga ta' berapa ming goe lagi 
segala pesakitan akan dihadapkan kemoeka medja hi djau. Bagaimana 
pemeriksaan jg berwadjib dibelakang ini kita kabarkan. 


bondentie Toean O. Moehammadijah Padang Pandjang. Tentang sympathie 
betuiging dari toean2 kita terlebih dahoe loe mintak diperbanjak terima kasih, 
Benar djoega bagaimana kata toean O. itoe ,,Perki" mesti mendjaga prestigenja, 
terlebih lagi tersebab ,,Perki" ada kepoenjaan bangsa dan boeat bangsa sendi ri 
ditengah masjarakat jg bertjampoer di Indonesia in. Mendjaga prestige ,,Perki" 
ada lah berarti mendjaga prestige „bangsa Indonesia" tersebab ,,Perki" toch dari 
tenaga dan oesaha 100 pCt. bangsa awak Dalam ini terboekti soeatoe kemaoean 
jg besar didorong oleh soemangat dan perasaan ,,zelfstandigheid" jg mana 
pemim pin ada berekend dengan taaknja sebagai journalist dengan dada nja 


penoeh dengan verantwoordelijksgevoel. Toea A.S. Kota. Sebagaimana kita telah 
bilang, Dagblad Radio itoe hendak menghidoepkan polemiek dengan ,,Perki" ada 
terdorong oleh hawa nafsoe tjimboeroe. Tadinja kita tidak hendak meladeni, tapi 
tersebab Radio memakaikan sifat ,,smet" boeat Perki, sebab itoe haroes diboekti 
kan akannja. Sesoenggoehnja sebagaimana kata toean itoe toelisannja dalam 
Radio itoe tidak memegang kon sekwensi. Asal tertoelis sadja. Ma'loemlah 
seorang schijnjournalist. Toean L.P.S. Pajakoemboeh Dagblad Radio itoe dalam 
pertamoean itoe TIDAK hadir. Boektikanlah sendiri dalam verslagen ,,Persamaan 
dan Sinar Sumatra". Roepanja ia maoe bertagang oere' marih. Tanda 
»minderwaardigheidcom plex" kalau benar ada wakilnja hadir, kenapa mesti 
menjoeroekkan diri? dan tidak doedoek di medja wakil pers? Kalau ,,Perki" ini jg 
telah di oborkan ketjil poleh Radio, ta pi kepoenjaan sendiri. Ja, ada djoega besar 
tapi.... Lihat sadja batang sagoe djoega besar... Penbandingkalah sadja penjang 
ge'nja rangit sawah dengan rangit malaria. Mana jg pedis? 


JAPAN 


Poesat perhatian doenia sedkarang dan jang akan datang Segala mata seakan2 
terpantjang kesana, Poladjarilah bahasa Japan, artinja bersedia oentoek toeroet 
boeat masa depan. Beladjarlah dengan pertolongan KITAB PENOENTOEN JAPAN— 
MELAJOE. Oleh Hiroshi Meno, Journalist Satoe2nja boekoe boeat beladjar bahasa 
Japan, Practis ringkas, terang dan lekas di mengerti. Satoe boekoe tebal, formaat 
sedang, koelit air mas. Harga f 3. vrij Ongkos ,,penaboers Roeang penjaran 
poestaka Indonesia Keramatplein 19 Batavia C 


Catalogis dikirim gratis pada jang minta 
Administratiekantoor CENTRUM” 
BEHEEDER Raafweg. 

Dahar Azis PADANG Telefoon No. 277. 
Belastingconsulent 

en 

Administratie 


kemana? Beroeroesanlah dengan ,,Hoeboengan penoempang auto" Pasar Moedik 
33 dan pasar Goan Hoat pasar Djawa Padang Tel no. 395 dan 396 Agent dari 
Gowv autopost dients Dioeroes dengan tertip dan aman Menoenggoe dengan 
hormat 


RIERENTENTIERTENTIETARTENTIETTITTA Koendjoengilah Djangan loepa MOESLIM 
HOTEL 


Binoerasjid 


Dan 


Djoeal segala roepa2 barang kram badjoe kaoes en besi keloearan Europa toelen 
en Java. PASAR BATIPOEH 16 PAANG 


Kampoeng Tionghoa, FORT DE KOCK. Moelai 11 Maar 1938, diboeka filiaal dari 
Hotel Moeslim dan Restaurant Balai Baroe, bertempat dikampoeng Tionghoa di 
Fort de Kock. Pebliek tidak akan ragoe lagi, sebab kita poenja Hotel daa 
Restaurant soedah terkenal lama di Padang, sebagai Restaurant jang satoeanja 
bisa menjediakan berbagai makanan jang lazat dan minoeman jang njaman. 
Masakan dipimpin oleh koki jang soedah lama bekerdja dalam Restaurant besar, 
besarta pelajanan dilakoekan oleh kita poenja djoeroe pelajan jang terkenal 
radjin dan hormat. Dengan djalan ini kita akan memperkenalkan restaurant kita 
kepada PUBLIEK di Fort de Kock, dan menanti koendjoengan toean toean adanja. 
HORMATBEHEERDE FILIAAL Hotel Moeslim dan Restaurant Balai Baroe, Padang 
dan Fort de Kock. 102 


ILIAS 
MMAARNARAARAHANAARNAARAA 


GELAR BAGINDO CHATIB Loods No 2 Vak 9 dan 10 Belakang bengkel besi 
PADANG. Ada sedia bermatjam2 kajoe2 oentoek keperloean roema dengan 
setjoekoepnja dan begitoe djoega papan2 jang terambil dari bermatjam2 kajoe 
Harga menjenangkan. Menanti dengan hormat 105 


Koendjoengilah 


Speciaal Kemedja 


Telah tersedia bermatjam2 KEMEDJA jang menoeroet kemaoean zaman. 
Saksikanlah! pada tempat 


Doeja didid 
c/o Modern Tailor Kp. Djawa — PADANG 
108 


TE „The Elegant"Taior Kamp: Baharoe No.2 Padang. Al Pekerdjaan 
tanggoengtnetjis dan api. Djoega selaloe menoeroe djandji. Bisa bikin segala 
roepa potongan ketjil dan besar menoeroet kemaoean toean2 dan engkoe2 
dengan harga DAMA.I. Menanti dengan hormat. 


Toko Malaise pasar Djawa Vak 7-8 Handel in Porcelein en Emaile enz 
Koendjoengilah tempat kita sebeloemnja toean2 dan njonja2 ketempat jang lain 
tentoe sadja tidak akan menjesal! Menanti dengan hormati Toko Malaise 40 


SAPTOE 28 MEI 1938 
LEMBAR KEDOEA DAGBLAD baar dan Ma 
Poetaran doenia 


Japan di Tiongkok Setelah kota Hsu Chow dja toeh kedalam tangannja Japan, 
kedjatoehan mana telah diberi pengakoean poela oleh pihak ionghoa, maka 
sekarang medan peperangan djadi berkisah kebah gian djalan kereta api 
Lunghai. Disepandjang djalan kereta api sekarang terdjadi pertoempoeran jang 
maha hebat, sama2 bergiat oentoek melakoekan pemboenoe han agar 
memperoleh kemadjoe an dalam perdjalanan militair masing2. Dalam medan 
peperangan di Lunghai ini akan bergantoeng nasibnja kota Lanfeng soeatoe kota 
djalan kereta api disebelah timoernja Kanfeng jang mendjadi Iboe negeri 
provincie Honan. Pasoekan Japan melakoekan serangan jg hebat jg mana poen 
ditangkis dengan setjara hebat poela oleh pasoekan Tionghoa. Tersebab disini 
Tionghoa mes ti melakoekan pertahanan jg koeat. Bila tidak tertahan 
kemadjoean Japan dipertoempoeran di Lunghai ini dan sekiranja Japan da pat 
menemboes pertahanan itoe maka dengan moedah Japan dapat2 memadjoekan 
peperangannja ke Lanfeng. Dengan mendoedoeki kota Lanfeng maka Japan 
tentoe sama djoega dengan mengambilakoen tji boeat madjoe ke Chengchow, 
Pada Lanfenglah sebenarnja bergantoeng nasibnja Chengchow. Berhoeboeng 
dengan penjerang an jg dahsjat itoe maka pimpi nan pasoekan Japan Doihara 
terkenal sebagai ,,Lawrence van Mandsjoerije" telah mendoedoeki diwaktoe ini 
segala stelling2 di sebelah oetara djalan kereta api Lunghai, dekat Lanfeng dan 
Lowang. Sebaliknja sedang Japan mengerdjakan oentoek mendoedoeki stelling 
itoe maka pasoekan Tiong hoa sendiri bergerak poela dari sebelah barat, selatan 
dan oeta ra melakoekan serangan jg koeat poela terhadap pasoekan Japan agar 
dapat meneroeskan kesebelah oetara timoer. Dalam pada waktoe itoe Japan 
telah menerangkan bahwa Japan telah dapat mendoedoeki kota Lanfeng, 
perchabaran mana di bantah oleh pihak Tionghoa, me njatakan bahwa Japan 
beloem dapat mendoedoeki Lanfeng. Hingga mana kebenaran kaba ran dari 
kedoea belah pihak itoe kita ta' dapat memberi pendjelasan, Tetapi pihak 
Tionghoa ada membenarkan bahwa sebahgian dari pasoekan Japan telah dapat 
mendoedoeki kota Chihsien jg menoedjoe keroetara Lanfeng. Begitoe djoega 
didoega bahwa pasoekan Japan akan meneroes 


kan kesebelah barat boeat mendapat djalan kereta api Pinghan, ig terletak 
sebelah selatan Chengchow. Did ega bahwa Japan hendak menjeberangi soengai 
koening dari baratnja Chen Chow soepaja dapat menjeberang kedoedoek an 
Chen Chow dari sebelah barat dan timoer. Taktiek jg diperlakoekan oleh Japan 
dalam menjerang Chen Chow ini ialah soepaja dapat meakoekan bombardemen 
jg hebat teroetama sekali atas Wehsien oetara barat nari Honan jg terletaknja di 
soengai Koening. Wehsien ini telah didoedoeki oleh pasoekan Japan dekat 
Loyang. Sementara sebagian dari pasoekan Japan mendoedoeki Weh sien itoe 


maka sajap jang lain memadjoekan pergerakannja zeShausi soepaja dapat 
menghoeboengkan dan mempersatoekan dengan pasoekanz2 Japan di Weh sien. 
Mengsien dan Sunyang jg mana terletaknja disebelah oeta ra soengai koening. 
Walaupoen keadaan sekarang ini ada berat boeat pihak Tiong hoa oentoek 
membela tanah air nja, akan tetapi sebaliknja Tiong hoa tentoe mesti bergerak 
de ngan sepenoeh2 hati agar orang loear tidak leloeasa sadja dinegerinja. 
Soemangat. Tionghoa diwaktoe achir ini telah memboektikan poela dengan 
berdjabat tangan merapatkan bahoe oentoek menangkis serangan Japan. 
Sesoengoehnja kita dapat menjatakan bahwa peperangan jg berlakoe sekarang 
ditanah Tiong kok ada memberi bahagia bagi rakjat Tiongkok oentoek mehi 
doepkan perasaan patrotisme dan soemangat nasional. Sebaliknja serangan 
Japan jg dilakoekan itoe, tentoe tidak moedah poela dihentikannja tersebab 
soedah satoe kali, terlan djoer. Keadaan ini sesoengoehnja melemahkan tenaga 
bangsa Timoer. Doea negeri jg diharap sekarang telah sama2 melemahkan 
tenaga, dengan tjara jg kedjam itoe. Indonesia 


FOND 25 DJOETA ROEPIAH. Pada waktoe ini beloem djoe ga setengahnja dari 
fond 25 djoe taoroaplah itoe telah dikeloear kan. Boeat mengadakan dan 
mengerdjakan beberapa object jang besar tentoe haroes mempoenjai tempo 
jang banjak, sedang pegawai jang tjoekoep pandai poenmasih haroes ditjari. 
Baiklah diperingatkan, bahwa pemakeian oeang fond dari 25 djoeta roepiah itoe 
hanja boleh berdjalan sampai pengabisan tama, sesoedahnja mereka sampai 


hoen 1939. Waktoenja ditentoe kan eleh wet di negari Belanda. Waktoe ini akan 
pembitjaraan antara directuer V. en W. the saurier-general dan beberapa am 
tenaren lainnja, dimana akan di pertimbangkan apa jang masih bisa dikerdjakan 
boeat mempertjepat dilakeekannja beberapa ob jecten lagi. Menoeroet kabar, 
roepanja sebeloem tahoen 1939 itoe habis masih banjak jang masih bisa di 
kerdjakan, sehingga satoe doeadjoeta roepiah sdja pada achir waktoe jang 
ditentoekan akan kembali poela ke Nederland IJ.B. Keramat marah? Anak 
meninggal doemian sesoedah nazar disalah satoe Keramat di Laboean DeliPada 
hari Djoemahat jang laloe dd. 122 4 '381 kira2 djam 9 pagi, seorang Indonesier 
bernama Hadji Joesoef pendoedoek di Laboean Deli, pada hari itoe bersama 
dengan isteri dan anaknja tjang-masih beroemoer 7 boelan, pergi kesalah satoe 
Koebah (Keramat Almarhoem t, Sjech Soeleiman, jang pada beberapa wak toe 
jang lampau dipandang sebagai keramat, tempat orang2 berkaoel, malah konon 
menoeroet tjerita, semasa masih ada hajat almarhoem itoe, soedah mendjadi 
keramat hidoep, karena mak soed doanja. Begitoelah ketika Hadji Joesoef 
menjampaikan niatnja itoe ada poela ia membawa seorang bang sa Tionghoa 
bernama Ngo Kai, saudagar di Laboean Deli itoe djoega, dan bermaksoed 
hendak membajar niat ke Koebah itoe, karena beberapa waktoe jang lam pau si 
Tionghoa itoe diserang soeatoe penjakit jang amat parah dan bernazar kepada 
Keramat toean Sjech itoe, demikianlah djoega Hadji Joesoef sambil membawakan 
si Tionghoa tadi, tak poela ketinggalan memandikan anaknja didalam koebah 
itoe. Setelah niat poen sampai, mereka poen masing masing poelang keroemah, 
betapa terkedjoet H. Joesoef, anaknja jang dibawa nja tadi laloe meninggal 
dibawa nja dengan tidak ada mempoenjai penjakit sedikit djoega. Pendoedoek 
mendjadi gempar atas kematian anak itoe dengan tiba tiba, sebab itoe banjak 


poela pendoedoek jang 100 pCt. fanatiek pada keramat keramat mendoega, 
bahwa keramat itoe marah kepada toean H. Joesoef, ka rena membawakan 
seorang jang boekan beragama Islam melepas kan nazarnja ke tempat keramat 
itoe. Ada ada sadja. (P.A. Menganiaja isterinja. Kemaren pagi sekira djam 8 
didesa Wersah terdjadi pengania jaan jang amat kedjam, dilakoe kan oleh 
Kastoebi terhadap iste ri bernama Kasminah oemoer koerang lebih 23 tahoen. 
Pagi itoe Kastoebi poelang da ri roemah sakit Modjowarno de ngan isterinja naik 
dokar. Entah karena apa maka tidak antara Ia 


TERITA PENOEN Roeas bertemoe dengan boekoe Biasalah soedah, satoe2 
pengan djoer jang dipandang sedikitnja populier, sampai dikampoeng di mintak 
verslag bagaimana kea daan dirantau orang, baikpoen madjoenja gerakan, 
malah nasi hat dan sebagainja dimintak djoega. Jang datang atau jang poelang 
itoe, tak lain dari Hoesni. Satoe kali Hoesni dioendang bertabligh, diperserikatan 
Poetri Islam, segala pembitjaraan dan verslagnja mendjadi boeah bibir, karena 
sangat meresep kedalam sanoe barinja satoe2 hadirin. Rafilah sendiri soedah 
tertarik poela hatinja, tetapi Allah sadja jg mengetahoei. Dari karena jg 
mengemoedikan gerakan Poetri Islam itoe hanja Rafilah sadja jg lepas jalias tak 
bertali, maka colleganja berfaham, alangkah baiknja Hoesni ini kalau 
didjodohkan dengan Rafilah, tapi fahamnja itoe beloem dike loearkannja hanja 
sebagai mentjari djalan lebih dahoeloe. Rafi lah selaloe diketawakan, dari karena 
tidak mempoenjai tanggoe ngan, berachir lama2 dari kare na gosokan kawan, 
dan dasa hati memang soedah tertarik poela, Rafilah soedah moefakat dengan 
ajahnja jaitoe engkoe St. Mara djo dengan dasar kesoetjian dan alasan agama, 
jang mana engkoe St. Maradjo misti toeroet. Maka atas kesefakatan, dan tjin ta 
sebelah menjebelah, dilansoeng kan perkawinan Hoesni dengan Rafilah, jang 
sama2 pengandjoer itoe, berachir hidoep dengan sela sekata, roekoen damai da 
lam memadjoekan gerakannja. Hoesni dan Rafilah sama2 beroentoeng. Tiga 
boelan soedah itoe, Hoesni dan Rafilah berang katake Medan, dan Poetri Islam 
Manindjau kehilangan seorang pengandjoer, sebaliknja Poetri Is lam di Medan 
sangat beroentoeng atas kedatangan Rafilah. Dasarnja sefaham, sehaloean. 
Tammat diroemah orang-orang disekita nja mendjadi terkedjoet karena djeritan 
seorang perempoean dan tatkala dilihatsisteri Kastoebi soedah berloemoeran 
darah, sedang soeami jang kedjam itoe membawa parang, alat memperaniaja 
isterinja. Dengan segera perempoean moeda jang malang ini di angkoet 
keroemah sakit, akan te tapi meskipoen diberi obat bagaimanapoen djoega, 
kira2 djam 2 siang ia mati. Pada badannja ada loeka-loeka dari 60. berdje nis 
djenis besar dan dalamnja. Jang menjebabkan sampai Kas toebi menganiaja 
isterinja demi kian hebatnja tadi, karena sela ma ia berada di roemah sakit ia 
mendengar djikalau isterinja bersenang-senang dengan orang lain, ada djoega 
jang mengata kan bahwa si-isteri soeka seka li berdjoedi sehingga barang- 
barangnja habis semoeanja. Sipemboenoeh kini soedah meringkoek dalam 
tahanan. 


Malam Pasar 
DI Belantoeng Ketjil Padang 1 Sampai |.18 
| 


10 JUNI ) 


Berpatjoe Koeda 

DI 

Pada Hari MINEBOE dan SENEN 5—6 JUNI 1938 
HET BESTUUR 

GEE BEEDE Klamboe penganten 


BELILAH BATIK SOLO dan PEKALONGAN SAROENG PADANG dan GAROET 
Permadani, selimoet Wool Voile, Crepedechine, Georgette Renda Semarang 
Bedak dan minjakwangi Sedia Baby Talc. Keloear TOKO Indonesia 125 Padang 
ter 333 T Koendjoengilah Toko Minang lar kaliana Loods No.4 Pasar Djawa 
Padang Vak 9 dan 10 Selaloe sedia roepa2 matjam kain seperti boegis dan 
pelekat jang terbikin dari soetera dan benang, dari jang haloes sampai jang 
kasar, keloearan Djawa dan Padang Asli. Kain pandjang dan batik dari jang 
sehaloes nja dan kasar, keloearan Solo dan Pekalongan, Djoega sedia kain kepar, 
wool dan pijama, semoeanja dari kwaliteit jang baik sedangkan kleur terpilih. 
Harga mengenangkan HAKIM gir PAK H MARALJO Menanti dengan hormat 122 E 
Chatib M, & Arif Co DEKAT MES JID SEBERANG PADANG Selaloe bersedia boeat 
didjoeal kersik dan kerakel dan djoega atap roem dan peloepoeh, betoeng, jang 
terambil dari boeloeh atau betoeng jang terpilih dari jang baik2 HARGA PANTAS 
100 Menanti dengan hormat 


Saban hari REBO dan SAPTOE mengeloearkan tjorak2 baroe menoeroet zaman. 
Tjeloepnja ditanggoeng tidak loentoer. Persediaan besar hanja pada toko: 


BOEJOENG TAMIN No. 63 Batipoeh - Padang Telegrams; ,BOEJOENGTAMIN" Tel. 
No. 161 


M.G. Mohammad Yoosuf 
No. 58 Batipoeh - Padang. Telegrams: ,MUNYOOSUF“ 10 
asli Sarong TADING 


Toko Batik sman Ciloengkang Jang terbesar di Pasar Bedang Padang No. 52 
Lengkap tersedia dari bermatjam2 barang batik dan Djawa dari jang sehaloes2 
nja sampai kasar jg keloearan dari fabriek DJAWA. Dan begitoe djoega 
toeroettersedia boegis dan pelekat jang terbikin dari loearan dan dari segala 
fabriek jg soedah terkenal diantero tempat. HARGA SEDANG Menanti dengan 
hormat 90 


ciass English (Tahoen ke 4). KAMP. DOBI 26 PADANG Menerima Moerid POETRA 
& POETRI Boeat Cursus petang dan malam. Beladjar 2 X seminggoe Bajaran 
poetra f1,50, poetri f1.25 peladjaran dari A.B.C. sampai soerat menjoe rat 
dagang. BOEKOE boeat permoelaan digoenakan ENGLISH SIMPLIFIED For 


INDONESIA Hormat dari A.Hitam Senior Cambridge 70 Goeroe Inggeris Islamic 
College 


